SEO COURSE 

By. EIZain Institute 
Author : Al Faruq Zain 



Materi 1 : Dasar Blogging 1 



Ebook tidak untuk dibagikan atau dikomersilkan, Hak Cipta milik Elzain Institute 
Elzain institute Copyright Barcode : 979-8901-001-5 



Konsep Dasar Blog 

Blog adalah sebuah situs website yang memungkinkan penggunanya dapat menuliskan atau 
memposting berbagai hal sesuai dengan keinginannya dengan mudah, (tanpa harus memiliki 
pengetahuan html rumit) dan dapat dikomentari oleh pengunjungnya. 

Dengan urutan tulisan terbalik dimana tulisan terbaru berada di paling atas kemudian diikuti oleh tulisan 
lama di belakangnya. Pada awalnya blog hanya berisi sebuah catatan pribadi atau diari online 
pemiliknya, namun dewasa ini topik blog telah berkembang lebih luas sebagai ajang berbagi 
pengetahuan, seperti pendidikan, kesehatan, teknologi dan lain-lain. 

Bahkan blog juga telah digunakan untuk sebuah perusahaan sebagai media untuk lebih dekat dengan 
pelanggan dan mitra bisnisnya Membuat blog kini semudah membalikan telapak tangan. Tak heran jika 
saat ini ada begitu banyak blogger yang lalu lalang di dunia maya. Namun mengelola blog seringkali 
dianggap sebagai hal yang sulit. Banyak orang membuat blog, namun kemudian mengabaikanya begitu 
saja. Padahal dengan pengelolaan yang baik, tak mustahil blog anda popular dan menguntungkan. 

Cara agar blog menarik dan informatif : 

1. Fokuslah pada satu topik bahasan Konten pada sebuah blog sebaiknya berfokus pada satu tema 
bahasan yang menarik dan bermanfaat. Pembaca akan tertarik jika anda punya topic bahasan 
yang jelas dan khusus. 

2. Buat seinformatif mungkin Buat blog anda seinformatif mungkin, misalnya dengan terus 
menampilkan berita tentang topic blog anda. Usahakan untuk menampilkan fakta-fakta yang 
terpercaya dan tampilkan opini yang berkualitas. 

3. Jangan tampikan informasi basi Sangat penting untuk menampikan informasi terkini secara 
akurat. Menulis tentang suatu hal yang terjadi pada waktu lampau bisa mengurangi reputasi 
blog anda. 



4. Update secara rutin Selain untuk menjaga loyalitas pembaca, update rutin ini akan membuat 
blog anda bisa tampil secara regular di mesin internet. Blog anda pun akan makin popular. 

5. Buatlah konten yang jelas dan mudah di mengerti Buatlah postingan yang jelas dan mudah 
dimengeri pembaca awam. Tak semua harus hal harus di jelaskan dalam kalimat-kalimat 
panjang karena malah bisa membingunkan. 

6. Pakai judul yang menarik Buat judul postingan yang seatraktif mungkin sehingga menarik 
perhatian pembaca. Namun jangan pula membuat judul yang terlalu berlebihan. 

MODEL DASAR BISNIS ONLINE VIA BLOG/WEBSITE : 

1. E-Commerce, adalah model bisnis online yang paling cepat mendatangkan keuntungan, karena 
hanya dengan modal satu atau beberapa produk, Anda sudah bisa menjual kepada orang banyak 
tanpa mengeluarkan modal tinggi untuk membangun tempat berjualan. 

Contoh : lazada.co.id 

2. Online Advertising, adalah model bisnis online yang bersifat sebagai promotor produk orang 
lain tanpa masuk dalam transaksi antar penjual dan pembeli. Pada umumnya sistem 
pembayaran kepada Publisher sesuai dengan jumlah klik pada iklan Advertiser. 

Contoh : semua blog/website yang memasang iklan Adsense atau link affiliasi. 

3. Marketplace, adalah model bisnis online paling flexible karena selain memertemukan antar 
penjual dan pembeli, ia juga dapat bersifat Online Advertising dengan metode pembayaran fee 
pay per sell (affiliasi) atau juga membership fee (PPC). 

Contoh : olx.co.id, berniaga.com, dll. 

KLASIFIKASI VISITOR : 

1. Evangelists Visitor : Visitor yang mendapatkan banyak sekali manfaat atau pengalaman positif 
dari blog atau website Anda. 



2. Unique Visitor : Visitor yang menikmati konten blog Anda meskipun mereka tahu bahwa blog 
atau website Anda bukanlah yang terbaik dalam pencarian mereka. 

3. Reluctant Visitor : Visitor yang pernah mendapat pengalaman negatif baik dari satu ata lebih 
konten dalam blog atau website Anda, akan tetapi terkadang mereka juga mendapatkan 
kepuasan dari beberapa konten lainnya. 

4. Forced Visitor : Visitor yang sama sekali tidak menikmati konten Anda, tetapi mereka "terpaksa" 
menjadikan konten Anda untuk suatu kebutuhan mendesak. 

5. Sabotage Visitor : Visitor yang memiliki banyak sekali pengalaman negatif dari konten Anda 
yang karena pengalaman tersebut membuat mereka melakukan apapun untuk menjatuhkan 
blog atau website Anda. 

PROSES KERJA MESIN PENCARI 

Seiring dengan perkembangan internet hingga saat ini, maka kita mengenal 4 nama besar search engine 
yang masih memiliki popularitas besar yaitu Google, Yahoo, Bing, dan Baidu. 

Prinsip kerja dari mesin pencari (search engine) pada umumnya memiliki kesamaan, perbedaan dari 
masing-masing search engine hanya terletak pada pola pencarian (query) dan pola penyimpanan 
database yang nantinya menjadi rujukan dalam pencarian user di internet. 

Mesin pencari (search engine) bekerja dengan cara menyimpan informasi tentang banyaknya halaman 
web yang diambil langsung melalui protocol www. Informasi dari halaman-halaman web tersebut 
diambil melalui mekanisme web crawler atau browser web otomatis yang senantiasa mengikuti pranala 
yang dilihatnya. 

Isi informasi dari setiap halaman yang diperoleh dianalisa dengan algoritma tertentu untuk menentukan 
indeks-nya yang kemudian disimpan ke dalam database indeks. Database ini yang akan menjadi rujukan 



dalam pencarian selanjutnya. Pola penyimpanan analisa data ke dalam database indeks berbeda-beda 
antar search engine. 

Mesin pencari (search engine) seperti Google menggunakan kombinasi tiga mekanisme penyimpanan 
informasi ke dalam database indeksnya. Yaitu : 

1. Mekanisme yang pertama : Menyimpan seluruh informasi dari halaman sumbernya 

2. Mekanisme yang kedua : Menyimpan sebagian informasi (yang disebut cache) dari halaman 
sumbernya 

3. Mekanisme yang ketiga : Menyimpan seluruhnya informasi dari halaman sumber, melakukan 
pencarian pranala (disebut juga hyperlink, yakni link dari luar yang terdapat dalam blog) 
berdasarkan informasi dari halaman sumbernya dan menyimpan hasil pranala tersebut. Hasil 
pranala tersebut adalah file audio, file video, gambar / image serta informasi lainnya seperti 
biodata, produk dan layanannya. 

Seperti apakah web crawler itu? Ada dua istilah umum yang digunakan oleh para professional SEO 
dalam menjelaskan serta menggambarkan fungsi web crawler itu sendiri yaitu spider dan robots. Kedua 
istilah ini tidaklah salah karena fungsi kerja dari web crawler menyerupai fungsi seperti spider maupun 
robots yang bekerja secara automatic ketika itu dijalankan serta bekerja secara merambah aktif di dalam 
internet (cloud) layaknya spider / laba-laba. 

Secara bersamaan web crawler melakukan empat proses yaitu : 

1. Mengirimkan data yang berupa text ke dalam database indeks (Storage) untuk disimpan ke 
dalam database indeks (storage). 

2. Mengirimkan data yang berupa URL / hyperlink ke dalam sistem queue untuk disimpan. 

3. Oleh sistem queue dikirimkan notifikasi kepada sistem scheduler bahwa data URL/hyperlink 
tersebut sudah terindeks dan tersimpan. 



4. Oleh sistem scheduler dilakukan penjadwalan proses kembali kepada web crawler untuk 
mencari dan melakukan informasi lain yang berhubungan dengan URL/hyperlinks tersebut 
maupun mendownload informasi dari halaman website lain yang berhubungan dengan URL / 
hyperlink tersebut. 

Ketika manusia menginput/mengetik kata kunci (keyword) dari informasi yang ingin dicarinya ke mesin 
pencari (search engine) maka system dari search engine akan mencari kata kunci tersebut dari database 
index dan mengeluarkan semua record yang sama dengan kata kuncinya (keyword) maupun semua 
record yang menyerupai criteria dari kata kunci tersebut dengan metode spell dan synonyms. 

Pusing ? ya sama, saya juga pusing... hehe. 

Tapi ini sangat perlu diketahui dan dengan penjelasan tersebut kita jadi lebih tahu inilah sebabnya 
mengapa unsur keyword aktif (keyword yang berulang atau bertambah secara teratur) dalam 
blog/website itu sangat penting. Karena semakin banyak keyword aktif dalam sebuah blog/website 
menjadikan blog tersebut semakin mudah "diingat" oleh mesin pencari. 

Namun, apakah dengan keyword aktif saja sudah cukup ?. Jawabannya adalah tidak. Karena keyword 
hanya berfungsi sebagai notifikasi kepada robot mesin pencari untuk memberi tahu jika ada yang 
menginput keyword, maka blog kita itu memiliki keyword tersebut. 

Sementara target kita adalah human atau manusia yang membaca blog kita. Meskipun toh kita 
mendapatkan halaman pertama di Google. Namun, jika pengunjung/visitor merasakan tidak nyaman 
dengan blog kita, maka blog kita pun akan semakin turun ratingnya. 

INGAT, masalah visitor tidak hanya sebatas BERAPA BANYAK, akan tetapi yang lebih penting adalah 
BERAPA LAMA mereka menikmati konten blog kita. 



MEMBUAT KONSEP BLOG YANG BAIK 



1. Buatlah konsep blog yang berbeda dengan yang lainnya, akan tetapi perbedaan itulah yang 
justru menjadi nilai tambah untuk blog Anda. Untuk hal ini, dibutuhkan ketelatenan melakukan 
survey kompetitor blog dengan mencari titik kelemahan dan kelebihan apa saja yang dimiliki 
kompetitor. Saya biasanya membuat konsep blog dengan menyurvei 5 blog/website terbaik 
yang se-niche dengan saya. 

2. Buatlah konsep konten Anda selalu dinamis, memiliki estetika dan nyaman diakses oleh visitor. 
Berikanlah template yang tidak terlalu berat (Saya menyukai theme yang memiliki kecepatan 
desktop diatas 85% dan di mobile di atas 65%) untuk mengetes kecepatan akses template saya 
juga biasa menggunakan : http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 



Developers 



PafleSpeed Insights 



Frturfl wflb pag* UPl. 



■ 



Web P^fformgnce 

Lnarr, mnra aboLtwnb periormanca locJs 
al 'r ■:■-■] I a iraluding hnc*s«f bKlansinris 
and Aftg t* kw^Ns, PajaS^roJ 



tfitCU&s nn OMf ir^IrKj ksl 



Paaa£pa*d rcighl-: ata^zg-: *hn canlcrl 
□l' j wefc pagy. than ganaralK 
Aiiggflshnns tO maka thal p?q#tar«i 
Lnni More. 



3. Buatlah orang mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari blog atau website yang Anda 
buat, sehingga ke depannya akan menciptakan Evangelists Visitor. Karena dengannya visitor 
tipikal ini, maka mereka akan sangat membantu dalam "memasarkan" blog/website Anda 



kepada beberapa orang. Kalau dalam ilmu pemasaran, teknik ini namanya BuzzMarketing. 



TEKNIK COPY MASTER 

Dahulu di negeri Cina nan jauh di sana, ada sebuah teknik yang diajarkan kepada seseorang yang ingin 
menjadi pelukis dengan disodorkan sebuah lukisan hasil karya master pelukis. Sang calon pelukis disuruh 
untuk meniru lukisan master tadi semirip mungkin. Sesudah 10, 20 kali mencoba, sang murid akan 
mendapat sebuah master baru untuk ditiru. Begitu seterusnya sampai sang calon pelukis memiliki gaya 
melukis dan teknik sendiri dalam membuat lukisan yang baik. 

Teknik inilah yang dinamakan Copy Master. Apakah boleh melakukan hal ini ? boleh sepanjang itu 
tujuannya untuk pembelajaran bukan tujuannya untuk komersil. Bagi para blogger yang saya ajar, saya 
selalu mengajarkan teknik ini. Apalagi mereka yang terbilang awam dalam dunia penulisan artikel atau 
teknik pengembangan blog. 

Cara melakukan teknik ini adalah sebagai berikut : 

1. Cari sebuah blog yang menurut kita kualitas kontennya bagus. 

2. Baca dan perhatikan artikelnya, bagaimana dia menulis artikel dari awal paragraf sampai 
terakhir, intinya tiru sampai 99%. 

Contoh : 

Artikel ini saya ambil dari Wikipedia 

"Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang 
hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan 
dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau 
perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu 
sesorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat 



keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya 
dan orang lain." 

Artikel di atas saya tiru tapi dengan niche berbeda 

"Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau 
setidaknya membuat menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau 
dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. 
Metadata ini mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan 
manajemen file/data itu nantinya dalam suatu basis data." 

Coba lihat bagaimana saya meniru mulai dari kalimat pertama, kedua dan ketiga. Kalimat pertama saya 
memberikan pengertian, kemudian saya menambahkan pengertian disisi lain pada paragraf kedua dan 
kalimat ketiga saya memberikan how to. Sudah terlihat kesamaan cara penulisan bukan ?. 

Jadi belajarlah mengikuti gaya pembuatan konten orang lain, sampai nantinya kita memiliki konsep 
konten sendiri untuk dikomersilkan pada orang banyak. 

PEMILIHAN DOMAIN DAN THEME 

Berdasarkan banyak referensi bahwa keyword on domain atau selanjutnya saya sebut KOD sedikit 
banyak berpengaruh terhadap seo blog tersebut, tapi saya juga sudah pernah mencoba di banyak nama 
domain yang bahkan tidak berhubungan dengan topiknya masih tetap bisa mendatangkan trafik. 

Masalah KOD, saya tidak bisa memastikan akan seberapa besar pengaruhnya terhadap SEO , yang pasti 
terkadang ini kembali ke selera masing - masing karena jika anda menggunakan KOD yang kepanjangan 
pun akan terlihat aneh bagi sebuah domain. 



Saya pribadi lebih senang menggunakan nama domain yang singkat dan padat sehingga gampang 



diingat pembaca setia blog saya, walaupun saya juga punya yang memiliki KOD seperti niche 
lowongan kerja. 

Untuk pembelian domain saya lebih suka menggunakan domain .com yang fresh dibandingkan yang 
dropped dengan PR tinggi. Karena saya bisa menentukan nama domainnya sendiri. 

Tapi bagi anda yang menyukai domain aged (berumur), dropped , DA/PA tinggi , PR tinggi bisa cari- 
cari domainnya di expireddomains.net 







kiiiislri : 


Eicpir^d Domains 






Home Euffrttt DmUti Meted ftamsris. Doran bab 


•Jy Sedi nhi DDCiiari NJmW 




■OCOSdC* MfW* j GoDaM? dtB*Ut O0fn*i5 | OoCwSA 1 TffP 




M« R* | MQ 1 rt-Jp 



Expired Domeln Naines 

ThouaoJs ijr ctonijri narres giptg e^v dw The reasotu ere dtt&wl Sero i» 9« to fenw d-«? tiyn*n$. 

sotb j-C-i dcn'l waib brwm anrncrE w itkj 1 natal cn ba ntfus pr^tccts. k? net: pccpfc: t-csc t:<pr«J 
DMfufrM floAt Jiflffl arti 1 vdue., beoswe thev dcn"t kro* 1 ebow The <3o<#e 599 foctof ot PaoeRar*. "Riey jus 
zia a bjich of Dttuti t-kM-c. ■•oncwie d» ctofc-T-d irc rrc-vc cr, tut fof bho peopte wba Itd* 1 MmJt stufl 
ifte 560 or ttad*fcs, Eatrt-ed Dcrfiwfcfc* *c money Just watag t» Qat ofted ^ IrcM ihe streat, The ort? 

Fricfcrr e ha hsu itc thc gmd ok (ram thn rcA so gaad crcs. I s jp mt m vnd, bocum ttwD- je na aad 

aras, sora .jp >.tJ: nwe ^jatfe (hw oth&i er<i that *a tne one* ycv w*^t o seti 

Cn FxpkidDEiTukif JMt you fiat J trm rfcrrnatcri ynj naad ba frd 3dc£ E*ptt:d Dofrijrrc ba Eacka 301 

Coi-.^ r «t o-^v t\K, w. you i*i #0 rhd &=teted Dc*v*w you l*i retfiter fa just (re legfee o* kxi 

rrzmda-i Al Oanan-s ha>» -hc tfpcjj 330 rakwant dat j, P^ooRar*. Eacttrfcs ard Arctwa.ug Brtfr. 1f ynu 
Ws bui *ou dori'l **it t£> fLjy mone* ro oet these **ofmab«i you ji^t itfu hete, becausa 

thh sfflwn h f nmjJptrly Irrr .mflytHJ dnri't cvmluvp- tn rrrpitPfi lit.1 k» Atolk^i thc IhoLfundi cf 
£■^«1 Domtt Nar£4 dtfjpp^fl: exjv 0*rr arti pii >hal you fts>, ; J 

Vou r*i thrggtfi Ihc Lets ku m rtpiastBd h ancl kf Pgmattf «U *S P* ¥»j can lw «f fljp? twt 
lui^i hUme L: t-*' J i td seorih jI 4? Darw Lsb 4 mce. Vitutewcr itu drow ln dn, yflu tal u» fm*n&-fiLB 
tta; to Ck| *wn tti» numUr flf donw. * IW tnd pmrtir *hjt ame tcfcing 'w' 

Domain Lfete 



Rfrc «nit Pasta 



■ bdalfld 

■ r^eted 

■ ijetated 
-De^ted 

-Defeted 

-Detsted 
1 Ddcbod 

1 Lidatad 

-Deteted 
1 Dakibad 



nr! L «. 1 1 t • 

de Lwijris 

MO DffTi*re 
btrLcirjni, 

c: Lcir JY. 

Tv [ior*i*Ti 

CjL'CfTJTi^ 

00 Dom*ns 
rnc L ifii^r; 

;c rem aus 



i -■=!=■ W 

1 Dchtnd 
r Defeisd 

1 Leiatad 

■ [>e*siBd 
1 Udabad 

1 i^itabad 
*Sf*Jd( 

1 GiDCuddy 



M Lor-jm 
Ch PCKTi*fTS 
■s t tkrrm 

riOon-Jis 

n.i JYrrijr/i 
Hjdcn%ns 

jj Dorrvm 

(Tweout Oom*.. , 

&QKod DDfTiSl.. . 

Buy Na* Donw, . 



* GDDaddf Trrffc Domai.. 

• ijCaddv IL4MAM 

i iin^Ti^m AjucbKTi trrna.. 

■ Sedo Pi .ed M» Dc^*. , 

* -Ime Job ^cflrfciM Dcm.. 

■ MWWfet »UCtMTi Dorf^Ti.,. 
« -=-n Mirt:cbi jcc Dana... 

# D/nacbt Eipnd Doiutl .. 

■ Ua^.com Eif*ed Dcvi*, , 



4 Backcrdu .do Dckman: 

■ T-hni r (t^ DetKed Dorwii uits 

■ E^DlTKCarTutic.nart K new 3 Voars erina 

■ htra DateWd .ctm Dcrrtart 

« CLiEtcnua y> 1 Dacnan Tat4pa 
- hluw Cu5b-^ruaUn Av^iittt 
. Mamcpcim €»T**L Dflmanc 

* Hdp, P* O jrd bfej Jtats 
h'WStO^lWJdHfl K>G*s 

■ PagoRahk Chsck 

* rumelel: Wxl M.\t*t Paha 
MffFliKrArrii ttfi h^irnirhiiinim.rifl 

Alot fiJictionsitv tort. h the«emtw 

Area » fijijfcTrT | Loai 

* Ec-E- Ihc Dofrun Narrc St j Ku an cHnasnl TLDc 

■ S^e 9e»cb» and »euse Hietr» 

* Gat E P-U Utdalas fcf rnr*+j fcuwi Danars 

* Expcrb chB- fuid Domane 

■ Mm Utara, mo« Donw Rem, wre Officni 

r-^p*cic| DwTHjirPi 

These oorn^ w* be **aed ti ite nert dsvs. 'iiou 



n 


D l mini 




.ih 









Di website tersebut anda bisa menemukan secara gratis domain PR tinggi yang dropped, aged atau 
DA/PA tinggi. Jika masih tersedia bisa langsung anda register. Saya lebih suka menggunakan godaddy 
atau sejenisnya untuk register domain agar jika suatu saat blog ini dijual bisa ditransfer dengan cepat. 



PENCARIAN/RISET KEYWORD 



Keyword merupakan unsur penting di dalam sebuah artikel , dari sebuah keywordlah para pengunjung 
datang mengunjungi blog anda. Oleh karena itu peranan yang sangat penting ini harus mendapatkan 
porsi perhatian yang lebih besar dari hal lainnya walaupun mendapatkan porsi terbesar bukan berarti 
hal lainnya tidak diperhatikan. 



Untuk pencarian keyword saya menggunakan google.com/adwords, bagi yang belum memiliki akun 
adwords silahkan di buat gratis. 

Google 



1U3 419 Htf 



AdWDrtfs 

ku iiiiT. i i v, I J vjli Lud;vl iwj iji iriaUf *w i J i <pi 3ujiii .i'- J ju *hiiilri 1 mwu4i 




Siliri 
Emri 



El 5uf iq4Kllh 

C-SM KCE54 JEV K[QU"17 



tlgwItwrtT 

CdsJs and pa/mert 
Fvr tar* btranesser 



You crtat* y«ir ads 



WllUHill *J. UrJ 1 1 UJI b' kdpi-Jl Ali L 1 1 .d^ri WUlh Jl iN J.i'i Ihl.lfrj I 'J 
hlFJI ^UMIMil C-fl Si-j-ViTld d M* 

Youf ada appe-ar on Googte 

AV 1 pw^l? Ml "Swjlfi ij;jnp rjnj 'l r iur L^r-rty.ji. irdj: .jj nsf 

lifHff rJWHISllHj IF. |,VIJ 

You 3llr*tl customers 

P«f h ftfl WrtpT i'>J' is" AMki A plKhflil A' ki.'ii Hrini dtojl pi>J 
| O «p'**** 



= 




hr^.l mi'jli 



Saya biasanya menggunakan riset kw untuk mencari kw yang gampang di optimasi. Tapi sekarang tidak 
lagi karena saya menganggap walaupun saingan kw utama di blog Indonesia cukup ketat tapi masih bisa 
untuk bersaing di page 1 tapi saya lebih suka persaingan di kw level bawah karena hampir tidak ada 
saingan. 

Dibawah ini saya contohkan untuk 2 kw dengan topik rumah minimalis, kita analisa secara bertahap. 

1. Rumah Minimalis (kw utama/ kw 1) 

2. Rumah Minimalis Sederhana Type 36 (kw turunan/ kw 2) 

Saya hanya mulai dari Real Keyword Competition yang menyatakan hanya ada 1000 kw yang benar- 
benar bersaing di dalam search engine google. Hasil pencarian akan berbeda antara penggunaan 
google.com dan google. co.id , disini saya menggunakan google. co.id. 

Perbandingan kategorinya menurut saya selama ini yang mudah di optimasi. 

1. 0 - 100 ( sangat sangat mudah ) 

2. 101 - 200 ( sangat mudah ) 

3. 201 -300 (mudah) 

4. 301 - 500 ( sulit ) 

5. 501 keatas ( sangat sulit ) 



Baiklah sekarang kita mulai perbandingannya. Caranya anda masukan kw didalam box google search 
engine. 





"rumah minimalis sederhana type 36 11 


0. 



Wth Images Videos More T Search tools 
Lalu anda pindahkan ke halaman 2 dari pencarian google tersebut dengan klik Next 

Searches i elatecl to "rumah minimalis sederhana type 36" 

rumah minimalis sederhana tipe 36 rumah sangat sederhana minimalis 
rumah minimalis sederhana type 45 gambar rumah minimalis sederhana 
rumah minimalis sederhana type 54 rumah minimalis sederhana 3 kamar 
rumah minimalis sederhana type 21 rumah minimalis sederhana 2013 

Goooooooooogle > 

I 23456789 10 Next 

Setelah anda di halaman 2 dari google , di bagian box browser anda akan tertulis : 
https://www.googlexoJd/#q=%22rumah+mi 

Sekarang rubah angka 10 dengan 990 yang berarti hanya sampai halaman pencarian ke 99 
Hasilnya seperti ini 

https://www.googlexoJd/#q=%22rumah+ 

Maka akan muncul REAL KEYWORD COMPETITION dari keyword tersebut. 



Untuk Rumah Minimalis ada 220 saingan yang berkutat di dalam kw tersebut, kw ini masuk dalam 
kategori mudah 



in order to showyou the most reievant resuits, we have omitted some 

entries very simiiar to the 220 aiready dispiayed. 

ifyou iike } you can repeat the search with the omitted re suit s inciuded. 

Searches related to "rumah minimalis" 

rumah minimalis sederhana rumah minimalis 1 lantai 

rumah minimalis type 36 rumah minimalis type 45 

model rumah minimalis tahun 2012 cat rumah minimalis 

desain rumah minimalis gambar rumah minimalis 1 lantai 



Untuk Rumah Minimalis Sederhana Type 36 ada 93 saingan yang berkutat di dalam kw tersebut. Kw ini 
masuk dalam kategori sangat sangat mudah. 



in order to showyou the most relevani resuifs, we have omitted some 

entries very simiiar to the 93 aiready dispiayed. 

ifyou iike } you can repeat the search with the omitted resuits inciuded. 

Seai ches relatecl to "rumah minimalis sederhana type 36" 

rumah minimalis sederhana tipe 36 rumah sangat sederhana minimalis 

rumah minimalis sederhana type 45 gambar rumah minimalis sederhana 

rumah minimalis sederhana type 54 rumah minimalis sederhana 3 kamar 

rumah minimalis sederhana type 21 rumah minimalis sederhana 2013 



Dengan begini berdasarkan REAL KEYWORD COMPETITION kw rumah minimalis sederhana type 36 
lebih mudah di optimasi. 



Jelas terlihat jika membuat artikel lebih baik menggunakan kw rumah minimalis sederhana type 36 
daripada kw rumah minimalis. 

Pada dasarnya dalam research sebuah kw masih banyak faktor lainnya seperti tingginya PR saingan di 
page 1, allintitle , allinurl, backlink url tersebut dan semacamnya. 

Akan tetapi dengan melihat hasil tersebut saya beranggapan bahwa long tail kw untuk blog Indonesia 
masih termasuk golden kw , kw yang memiliki prospek cerah dalam blog adsense, jujur saya tidak terlalu 
peduli dengan faktor lain kalau untuk blog Indonesia. Selama Real Keyword Competition kecil saya akan 
buat artikel. 

Saya lebih suka membangun blog dengan long tail kw dan menghasilkan trafik mudah daripada saya 
harus menambah budget hanya untuk mengejar kw utama yang belum tentu saya menangkan. 



Kita lihat pencariannya di google adwords 







Liu<|cj* ""Icil bini 

7 


At\ 1. | -I. h .1 •• 

135 


AiNIto | :■ 1 Jd i 


rumah minimalis 


b 135,000 Madium 


IGR1£G9 


0% 






Seaicli t E-inis. 


-searctiEi 7 


? 


AhI ■ i i h i > i i l=Ii ii e 

7 




rumah minimalis sederhana type 36 


1 hjj Msdium 









Seperti terlihat di atas kw rumah minimalis jelas porsi pencarian sangat besar rata- rata 135.000 / bulan 
sedangkan kw rumah minimalis sederhana type 36 hanya rata - rata 1.600/bulan. 

Tapi yang menyenangkan bahwa kw ke-2 lebih mengguntungkan dalam segi adsense. Karena suggested 
bid yang dianjurkan google untuk para pengiklannya IDR 3.445 per klik jika dibandingkan dengan kw ke- 
1. 



Seperti saya bilang di awal jika anda mendapatkan porsi 10% dari total rata-rata pencarian kw tersebut 
walaupun kecil tapi melakukan faktor kali , hasilnya juga akan maksimal dibandingkan anda harus 
berjuang terus - menerus mengejar kw utama. 

10 % x 1.600 = 160 uv/ bulan 

faktor kali = 200 kw serupa = 200 x 160 = 32.000 uv / bulan 

itu berarti anda memiliki trafik 32.000 / 30 hari = 1.066 uv perhari 

Tapi ingat gambaran 32.000 uv itu jika semua kw kecil anda tadi mempunyai minimalis rata-rata 
pencarian 1.600 / bulan. 

Berdasarkan referensi bahwa jika bisa mendapatkan urutan 1 , klik yang bisa anda dapatkan dari kw 
tersebut sekitar 30% - 40% , seperti di ungkap 

http://searchenRinewatch.com/article/2276184/No.-l-Position-in-Google-Gets-33-of-Search-Traffic- 
Study 



Goofile fi.es lpEE. Page Rank 


Average Traffic Share 


l 




2 


17.6% 


3 


M. 4% 


4 


8,1% 




6.1% 


6 


4.4% 


/ 


3.5% 


& 


3.1% 


9 


2.6% 


1D 


2.4% 



dan http://searchenginewatchxom/article/2Q49695/Top-Google-Result-Gets-364-of-Clicks-Study 



| Rank # 


| Average CTR 


| Median CTR 


| Delta in-1 


| Delta *fnl 


1 


36.4% 


25.0% 






2 


12.5% 


9.1% 


-65 68% 


-65.68% 


3 


9.5% 


7.1% 


-23.84% 


-73.86% 


4 


7.9% 


5.5% 


-16.53% 


-78.18% 


5 


6.1% 


3.8% 


-23.54% 


-83.32% 


G 


4.1% 


2.7% 


32.01% 


.88.66% 


7 


3.8% 


2.6% 


-8.26% 


-89.59% 


e 


3.5% 


2.0% 


8.71% 


-90.50% 


9 


3.0% 


1.8% 


-13.33% 


-31.77% 


10 


2.2% 


1.5% 


-26.07% 


-93.91% 


11 


2.6% 


1.3% 


17.80% 


-92.83% 


12 


1.5% 


0.7% 


-42.37% 


-95.87% 


13 


1.3% 


0.7% 


11.71% 


-96.35% 


14 


1.1% 


0.7% 


13.72% 


-96.85% 


15 


1.2% 


0.5% 


7.55% 


-96.61% 


16 


1.2% 


0.5% 


0.10% 


-96.61% 


17 


1.4% 


0.5% 


9.53% 


-96.28% 


m 


1.3% 


0.5% 


^.76% 


-96.46% 


19 


1.4% 


0.5% 


9.57% 


-96.12% 


20 


1.4% 


0.6% 


1.57% 


-96.06% 



CNck Thfuigb Raies of Gocgfe US SERPs bas&3 on Op&fydatn 

Daripada anda bersaing secara ketat di kw utama bersama para blogger yang sudah berduit dan 
memiliki banyak "pasukan" off page sedangkan anda sendiri memiliki budget yang terbatas, sebaiknya 
anda berpikir "di luar kotak" , saatnya anda memulai menulis dengan kw turunan atau bisa kita sebut 
dengan "long tail kw" 

Saya akan paparkan bagaimana mencari long tail kw dengan sangat mudah, dulu saya menggunakan 
software longtailpro untuk mencarinya , karena memang harganya cukup mahal sekitar $97 , bagi anda 
yang mampu beli saya sarankan beli saja karena nanti ini diperlukan untuk pencarian long tail kw blog 
bule , setahu saya ada yang jual diskon sekitar $47 link http://promocouponz.com/special/longtailpro 

Tapi jika belum diperlukan sebaiknya anda bisa coba yang trial 10 hari , fasilitasnya sama dengan harga 
$47, sekalian anda membiasakan menggunakan longtailpro. 



Enaknya saya menggunakan longtailpro karena ada fasilitas jumlah kata dan jumlah pencariaan , jadi gak 
perlu repot lagi jika ingin cari kw dengan 5 atau 6 kata. 

Untuk blog Indonesia saya hanya menggunakan fasilitas online yang GRATIS. Yang biasa saya gunakan 
http://tools.seochat.com/tools/related-keywords-tool/ 



5€&LllQt O TooLs Be:a 

5-zOTaDiE-* Sociei Media » 5cwnai org 1mL5 * Trals * WMynasier Toixe » Wfcti Design Tdixe t Otfier TMls * 



^ 5uggestion Keyword Flnder 

Keyword 

© Level 1 O Level 2 O Level 3 



SUlHlUE Outtv 



5EE HOW F O UbE bUGGtb 1 1ON KtY WORD HN UfeK D 

Siir^Dly enler a keyword or keyword phrase in tbe availdbJe field to gel □ aEt er related keywords Tb perform your keyword 
research on a deeper level, chckllie "level 2" button Tm-s wil provide you a hst ot inose keywordt relafed to your ongmal Hst. 
Click "tevei 3" to continue ewn futlhsr. Wtien you hav* tfie report you want, dowload tn& data foy cNcking tt» Nnk at Uie bottom o f 
this page 

You csn um Uiis «ntofTnabon to decever new keyvrcrd opportunrties your competitora nray be igrwrtng, and creat» tresh targeted 
content arountJ tfiese new oppoftunities' 

cukup anda masukan kw ke boxnya , kita mulai dari kw rumah minimalis , untuk level 1 hanya mencari 
turunan dari kw utama, level 2 untuk mencari turunan dari kw level 1 dan seterusnya. 

Setelah mendapatkan kw turunan dari kw utama , selanjutnya anda bisa menggunakan google adwords 
keyword planner untuk mencari pencariannya dalam 1 bulan. 



Kayword Planiw 

Pian yaur netf 3earcfi cannpalgn 

wtiH^t v«Jd y«u iike t* do? Keyword Planne* Tips 

Building a Disptay c&mp-aigfi? Try Disulay Planner 
* Serjrdi fv new keywoni and ad group idaan How t» uae KeywDrO Planne* 



» Gl( ?S«h *Plum? fpr 9 lisi ktywpnds or jjrgup 1htm m| g *rj rppups. 



fc Get IrsSt Estimales for b lisi of key^wdB 



> W jluply fcrjjrwwd lisJs t» gat new k»ywurd idcw 



Pilih Get Search Volume fora list of keywords of groupthem into ad groups dan masukkan kw turunan 



seerat O 



free T«*s 9et5 



^ Suggestion Keyword f inder 



UArbDriiyiTi 



KeywDrd 



rumah mnlmalis 
# Level 1 



O Level 2 



OLev*U 



"rumah minimalis 1 ' related keywords 



M.imlrtVHirthl 

pumahmhfTiialis 



■KiH» 

rumah 
rumah 
iijrviah 
rumah 
rum j h 
mmih 
■umah 
rumah 
mnah 



rnlnirrt*ia 3013 
mlnlrraUs tyos *5 
■i ii ir. i .-- 3 lanlai 
irimrrsis :cn 
minirrviis 1/pn f U 
■i •! Ht .■ i . 1 lanli! 
minirraHa irtkfam 
minimalis rTOdam 
mlnlmaHs lerfcjf u 



Hasil yang didapatkan dari kw rumah minimalis 
rumah minimalis 2013 



rumah minimalis type 45 



rumah minimalis 2 lantai 



rumah minimalis 2014 



rumah minimalis type 70 



rumah minimalis 1 lantai 



rumah minimalis sederhana 



rumah minimalis modern 



rumah minimalis terbaru 



Kita masukkan kw turunan ini kedalam keyword planner dan tekan tombol Get Search Volume 



Getsearch volume for a list of keywonls oi yioii|> them iuto ad gioups 

Option 1: Enter keywords 



rumah minimalis 201 3 
fwiah minimalis type 45 

rumah minimalis 201 4 
rumah minimalis tvpe 70 
rumah minimalis 1 lantai 
rumah minimalis sederhana 
rumah minimalis modern 
rumah minimalis terbaru 



Hasilnya . ... 

Option 2: Upload file 



Browse... 



No file selected. 



Supported files and formats 
Targeting |TJ 



Indonesia 




Google 




Negative keyword s 





Date range S 

Show avg. monthly searches 
for: Last 1 2 months 



Get search volume 



Alt Ji*eafl 











hilHiflily 

frfr l' -C h 6 6 


* i iii|-r-T|ft[ii|i 




■^■n JnN|>r. stor* 

jti 




rumah minimalis modem 


Lz 








0% 




rumah minimalis 2 lanLai 


L 




Law 


IDR2.01& 


0% 




IHIIIi.JII II II i •III. .1, 'M III III 1 


L- 
1 — 




"•■l ' i 




0% 




lumah minimalis 1 lantai 


Lr 


3 £00 


Law 


IDR2.54E 


0$ 




rumah minimalis 2013 


L 


3,eoo 


La w 


IDR1.3H 


0% 




rumah minimalis lerbaru 




1J900 


L OW 


IDR2.3BB 


0% 




rumah minimalis 2014 




1JG00 


Law 


IDR2.00S 


0% 




rumah minimalis l^pe 45 


L 


tpn 


Low 


IDR2.040 


0% 





Dari hasil diatas kita ketahui bahwa long tail kw juga memiliki pencarian yang cukup besar, seperti 
contoh long tail kw yang 4 kata ( rumah minimalis 2 lantai ) saja masih memiliki pencarian 8.800 per 
bulan. 

Kita cek Real Keyword Competition dari kw tersebut. 



Untuk menunjukkan hasil yang paling relevan untuk Anda, kami 
mengabaikan beberapa entri yang sangat serupa dengan 98 yang 
sudah ditampilkan. 

Jika mau- Anda dapat mengulangi penelusuran dengan menyertakan 
hasil yang diabaikan. 

Penelusuran yang terkait dengan "rumah minimalis 2 lantai" 

Berdasarkan data diatas kw rumah minimalis 2 lantai masuk kategori sangat-sangat mudah . Sekarang 
kita coba beberapa kw lainnya yang masih ada hubungan dengan kw utama rumah minimalis. Kita ambil 
kw desain rumah minimalis dan model rumah minimalis 



"desain rumah minimalis" retated keywords 



hl lu iwr.nl AiL KPiwDiihs 

(J&saln Mjfn*i mlnlrnate cesaln rumah rnlnlmate 2 Isnfai 

rtesBin rum^ min irraH= madam 
pita lumarirniniinaw 1 i*rtai 
dttSain rumah minirrtikrs rnaWirT 2 I a r** 
d«am rumah rnimrnibiBvpt Jr5 
desain rumah mimrr.Bt-s bff*4i 
ct iain rumah rninimakv JflU 
ne-^ain ninah minimal- : mnrtftrr 1 lantai 
rJHBln njmah minimal* hpiMTi 



Hasil yang didapatkan dari kw desain rumah minimalis 



desain rumah minimalis 2 lantai 



desain rumah minimalis modern 



desain rumah minimalis 1 lantai 



desain rumah minimalis modern 2 lantai 



desain rumah minimalis type 36 



desain rumah minimalis type 45 



desain rumah minimalis 2014 



desain rumah minimalis modern 1 lantai 



desain rumah minimalis tipe 45 





w 


III Ulir 

-r-il h-- ■ 7 


CMrlfFetRItili 


5ll4JHfOSt6(l WCl 


Acl Imun «Iur* 




desain njmah minimalis 2 lantai 


\t 




Low 


IDH1/9Z 






desain rumah minimalis modem 


L 


3.600 


1 0* 


IDR3JG77 


0% 




:•. "j:.n- geli min n^li. ■■ idurn 2 '-ji'ICH 


k 


1.900 


Low 


1DR1J689 






desain rumah minimalis iype 36 




1 J5TI 


Ltrw 


IDR1.17B 


m 




desain rumah minimalis lype 


u 




Low 


1DR1.322 


m 




desain rumah minimalis 1 lantai 


L 


l -m 


Low 


1PR1 ,802 


0% 




desain rumah minimalis modem 1 lantai 


L 


320 


Low 


IDR151 


0% 





Anda lihat lagi long tail kw dengan 6 kata ( Desain rumah minimalis modern 2 lantai) masih memiliki 
pencarian 1.900 per bulan. 

Kita cek Real Keyword Competition dari kw tersebut 



Untuk menunjukkan hasil yang paling relevan untuk Anti a, kami 
mengabaikan beberapa entri yang sangat serupa dengan 82 yang 
sudah ditampilkan. 

Jika mau } Anda dapat mengulangi penelusuran dengan menyertakan 
hasil yang diabaikan. 



Penelusuran yang terkait dengan "Desain rumah minimalis 
modern 2 lantai" 



Kita bisa lihat hasilnya hanya ada 82 saingan kw , ini berarti kw desain rumah minimalis modern 2 lantai 
termasuk kw yang sangat - sangat mudah di optimasi. 



"model rumah minimalis 11 related keyword? 



model njmah minimalis 



Suft MpH i fiti 

modal rumiti mirtmaiEf 7 
model rurnati fnmknalis sederhana 
model rumafi TninmalES latom 
model rumati mmmialrc t/ps 36 
model rumafi rnmimalts JJttH 
model rumahi <nin mali* 1 lanlal 
model rurnaH minbmali s tertuang 
modtl rufft^ miflwairs modem 
model rumati minimalis 1ipe 45 



Jadi jika anda menginginkan blog tentang rumah minimalis , jangan targetkan kepada kw utama , tapi 
targetkan ke kw long tail , saingannya dikit pencarian lumayan dan jangan lupa FAKTOR KALI. Jika 
kebetulan website diatas tidak bisa diakses karena mungkin ada gangguan hosting atau semacamnya 
anda bisa coba buatan lokal, http://www.laRimales.com/Roogle-keyword-suRRest 



'ft tt li"o S C:nta:1 



Google Keyword Suggestion Tool 

Hiik / riM-iilnw : i "i-no f. V.p.tfft\ i Rm -jif. =1ir n TVn 

Fl Enten- Your Keyword He:e 

nfiywom 54ig-j*STi'0« 1 001 n s :ooi h o ' cc rapi ig ic/worc cu ; gc :nc n r: n ; od ; ic. 
Tn 1 1;-; - rin -rn . v n ni~piy -ir _ rifn Krvw«n -n -hn 'nmi han rv ri; ni ' <i 



ra 10 Keyword sLgg^Lion fro m "model rurnih minimalis ' 

S u uringi Iftl^ywrtulF h «n k*y.v.nv| "ikh>iI«I n mal 1 niininnEs " 



mo:el rum? h m nl-al s 21 - 
rmoiel runich m ni/;_al s 2 U/lai 

n 1 o 1 e I r ui 1 ii h n 1. n r; a l t/]) e 'J 1 
mfl ' fil JMJWcJ! LlW^X3l-5 fetj^ ?fU 
nnoicl rurnch rn nl~alcl la-lal 
rmoiel rum<h m ni "al i t=na ■_ 

mo:elrum;hm nl"al.s t.rJ* -15 
rmoiel runichm ni "al i 2 la "1ai 201 2 



Topik blog Indonesia yang bisa dioptimasi selama ini seperti , olahraga, kecantikan, wisata, resep, 
rumah, kesehatan, keluarga, kehamilan, harga - harga, peluang bisnis, bisnis online, selebihnya bisa saja 
di optimasi tapi tidak maksimal karena susah mencari long tail kwnya dan juga kw yang di hasilkan dari 
google sangat sedikit. 



Tahapan pencarian keyword selesai di sini. Untuk kw utama saya selalu patokan berdasarkan dengan 
apa yang dihasilkan oleh google keyword planner mulai dari pencarian paling besar hingga paling kecil 
minimal 500 uv/bulan, baru dicari kw turunan dari kw - kw utama tersebut. 







Awg. 
rnohlhry 

J rT.II Lll 1 'j ^ 


• • >■ i n •- rin ... i 








desain nmtah minimalis 


k 




Low 


idgi m 


0% 




gambar rumah 




27,100 


Medium 


\um>7 


0% 




desain runtah 




-, : , J J 


Medium 


IDfil ,27* 


0% 




model rumah minimalis 




27,100 


Medium 


IDG1J0S8 


0% 




gambar rumah minimalis 




32,300 


Medium 


ID!RSQ3 


Q% 




rumah idaman 


L* 


22,200 


Medium 


IL ^J.JJ/ 


0% 





Pencarian kw turunan tidak hanya sebatas level 1, anda harus cari terus untuk mendapatkan kw turunan 
lainnya agar blog anda bisa selalu update. 

Seperti misalnya kw utama Rumah minimalis level 1 nya rumah minimalis 2 lantai maka level 2 atau kw 
turunan dari level 1 yaitu : 

rumah minimalis 2 lantai type 120 

rumah minimalis 2 lantai type 21 

rumah minimalis 2 lantai 2014 

rumah minimalis 2 lantai tipe 36 

rumah minimalis 2 lantai 2013 

rumah minimalis 2 lantai terbaru 

rumah minimalis 2 lantai dijual 



Sekian dari saya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan Materi 2 : Keyword Artikel 



== = === = ==== = = = ============= = =======TUGAS 1===================================== 

1. Buatlah Konsep blog sesuai dengan format file attach "Konsep Blog" dalam bentuk file word. 

2. Lakukan riset keyword terhadap konsep blog yang Anda sudah buat sesuai dengan urutan cara 
di atas. Wajib di screenshoot dan dijelaskan dalam file word. 

3. Buatlah minimal 3 artikel yang baik sesuai dengan Konsep blog Anda. 



